Pelajaran 1 


Mari Belaj ar 
Q.S al-Falaq 


Amati dan ceritakan gambar berikut! 







Bismillahirrahmanirrahim 


Apa kandungan dan arti dari surah al-Falaql Apa manfaat membaca Q.S al-Falaq ? 
Jika ingin mengetahuinya, ikutilah ceritanya! 


Al-Qur’an surah al-Falaq artinya waktu subuh. Rasulullah saw. sering membaca surah 
ini, terutama ketika dalam perjalanan agar selalu terpelihara dari kejahatan. Di dalam 
Q.S al-Falaq ini Allah Swt. memerintahkan Nabi Muhammad saw. agar mengatakan: 
“Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh (falaq) Maksudnya, Allah 
memerintahkan kepada nabi dan umatnya selalu berlindung kepada Tuhan agar 
terpelihara dari kejahatan. 

Al-Qur’an surah al-Falaq ini menceritakan: ada kejahatan makhluk, ada kejahatan 
malam apabila gelap gulita, ada kejahatan tukang sihir (mantera-mantera), dan ada 
kejahatan orang dengki. Apabila kita membaca Q.S al-Falaq , insya Allah kita akan 
terpelihara dari berbagai yang kejahatan itu. 

Dengan demikian, Q.S al-Falaq ini mengajarkan kepada kita bahwa hanya Allah 
tempat berlindung. 

Ikutilah pelajaran Q.S al-Falaq berikut. 


Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 


1 
































Membaca Q.S al-Falaq 


Amati dan ceritakan gambar berikut! 



Ayo, baca Q.S al-Falaq berikut dengan sungguh-sungguh, awali dengan 
membaca basmalah: 




Amati cara gurumu melafalkan Q.S al-Falaq. Perhatikan gerak mulut 
dan panjang-pendek bacaan ketika melafalkannya. 


Sebelum membaca Q.S al-Falaq, cermati terlebih dahulu tulisannya. 
Ayat pertama: 

jUJl ^ jjp! 




Kelas IV SD/MI 




















Baca dan lafalkan ayat di atas dengan benar secara berulang. 
Jika sudah mahir ayat pertama, lanjutkan ke ayat kedua berikut. 


Ayat kedua: 



Ayat lcetiga: 

Pada ayat ketiga di atas, ada huruf yang hampir sama pelafalannya, yaitu 
huruf syin: io dan sin: , serta tasydid (—) yang dibaca rangkap. 

Ayat ke empat: 




Perhatilcan huruf lAj dibacaA/ (ujung lidah dirapatkan dengan gigi atas) 


♦ 

Pada ayat ke-5 terdapat huruf zed: 5 . Pelafalannya ada pada ujung lidah 


Ayat lcelima: 



Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 


3 
















Cermati dan tirukan pelafalan Q.S al-Falaq tersebut berulang sampai 
lancar. 



Insya Allah, kamu bisa! 

Ayo, latihan melafalkan! 

• Lafalkanlah secara berulang huruf-huruf berikut sehingga jelas 
perbedaannya: 



c,c 

♦ 

♦♦ * 


6 


• Ayo lakukan secara berulang sehingga kamu dapat membaca Q.S 
al-Falaq dengan baik dan benar. 


4 Kelas IV SD/MI 







































Menghafal Q.S al-Falaq 


Amati dan ceritakan gambar berikut! 



Mengapa lcita menghafal Q.S al-Falaql Hafalan Q.S al-Falaq dapat 
digunakan dalam salat. Kamu dapat membacanya setelah bacaan surah 
al-Fatihah. Bagaimanakah cara menghafalkan Q.S al-Falaql Caranya 
mudah, yaitu melafalkan secara berulang hingga hafal. Menghafal 
dapat dilakukan dengan pelafalan secara berulang atau mendengarkan 
pelafalan orang lain. 


•£ J- ti rt 



Ayo, latihan menghafal! 


Coba praktikkan menghafal dengan cara membaca atau menirukan bacaan 
orang lain. Lakukanlah secara berulang sampai kamu hafal. 



Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 


5 



















Menulis Q.S al-Falaq 


Dapatkah lcamu menuliskan Q.S al-Falaql agar dapat menuliskan Q.S 
al-Falaq dengan benar, lakukan langkah berikut ini. 



Pertama, mencermati cara menulis penggalan Q.S al-Falaq, termasuk 
huruf-hurufnya, misalnya: 



j ji-J 


Perhatikan sebagian huruf 
di atas, posisinya agak ke bawah garis. 


Kedua, menyalin tulisan penggalan Q.S al-Falaq. 

Coba perhatikan bagaimana gurumu menuliskan penggalan Q.S 
al-Falaq. Kemudian, salinlah penulisan penggalan Q.S al-Falaq 
tersebut, seperti pada halaman berikut. 


Kelas IV SD/MI 


























Insya Allah, kamu bisa! 


Ayo, salin tulisan Q.S al-Falaq berikut ke dalam buku tulismu! 



Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 


7 

































Hikmah 




r 


\ 


Rasulullah saw. bersabda: 


li/yy tg&i 'jkk t£ d\°ji\ 


( Sh°& fiij f X) Aft <yPj 


0 


♦ / 





“Barangsiapa yang membaca satu huruf al-Qur’an maka baginya satu 
kebaikan, dan satu kebaikan dibalas sepuluh kebaikan, aku tidakmengatakan 
alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu 

huruf ” (H.R. Tirmizi) 


; Rangkuman ; 

l I 


1. Al-Falaq artinya walctu subuh. Di dalam Q.S. al-Falaq Allah 
Swt. memerintahkan kepada nabi dan umatnya untuk selalu 
berlindung kepada-Nya agar terpelihara dari kejahatan. 

Membaca Q.S al-Falaq dilakukan dengan cara: 

a. Mencermati pelafalan ayat per ayat; 

b. Menirukan secara berulang. 

2. Menghafal bacaan Q.S al-Falaq dengan cara: 

a. Membaca ayat demi ayat secara berulang; 

b. Menirukan bacaan surah secara berulang. 

3. Menuliskan bacaan Q.S al-Falaq dengan cara: 

a. Mencermati cara menulis penggalan surahnya; 

b. Menyalin tulisan surahnya secara berulang. 

\ / 


3 Kelas IV SD/MI 




















Ayo Berlatih 



A. Membaca 

Coba baca ayat-ayat berikut dengan benar: 



B. Menghafal 

1. Praktikan hafalan surahmu di depan kelas! 

2. Praktikan hafalan surahmu per ayat secara bergantian 
dengan teman pasanganmu! 

• _ _ • 


Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 


9 





















C. Menulis 

Salinlah tulisan penggalan ayat berikut! 





9 S' oJ 


| ♦ ♦ o s' 

♦♦ 1 ^ Jj ** 








D. Tugas Individu 

Ceritakan, apa yang kamu lakukan ketika: 

1. Merasa takut terhadap gangguan makhluk halus (jin atau setan); 

2. Merasa takut terhadap gangguan orang yang akan berbuat jahat. 



10 Kelas IV SD/MI 






























